KETIKA AKU KECIL DULU, 
KELUARGA KAMI MERUPAKAN 
KELUARGA YANG SANGAT BAHAGIA. 





NAMUN SEJAK AYAHKU 
DITIPU OLEH TEMAN 
DEKATNYA SENDIRI 


KAMI MENJADI 
KELUARGA MISKIN 
SEPERTI YANG 
TERGAMBAR DALAM 
ВИКИ PELAJARAN. 





KETIKA KECIL, 
SULIT BAGIKU UNTUK 
MENERIMA KENYATAAN 
YANG KUHADAPI. 


“τα sa 





BAGI SEORANG ANAK KECIL 





| YANG MEMILIKI BANYAK 
| ll ΜΙΜΡΙΙΡΑΝ HARAGAN 














HIDUP MISKINI MERUPAKAN; 
SEBLIAH!PENDERITAAN'! 


EMI ү 


Penulis - Soo Ohsu 
Ilustrator - Hongki 
Warna - Judo 


BELIKAN AKU 
TAS BARU!! 













KENAPA AKU HARUS 

SELALU MEMAKAI 
BARANG BEKAS 
КАКАК?! 


AKU JUGA MAU | 


BOBAE, 
KAKAKMU JUGA 
NGGAK SELALU 
PAKAI BARANG 

BARU KOK! 


SEPATU KAKAK 
JUGA DIKASIH SAMA 
SI HYUK TETANGGA 

SEBELAH. JAKET- 
NYA JUGA- 








TAPI ІВИ PERNAH 
BELIIN BARANG 
BARU UNTUK KAKAK 
KAN! 
















AKU 
NGGAK PERNAH 
SAMA SEKALI! 










— 

» Ш 

Î Zaku SELALU SATA 
PAKAI BARANG 


2 ВЕКА5! 














Ш — mn 
SEMAKIN HARI, 
AKU SEMAKIN DIPAKSA UNTUK 


MEMAHAMI KEADAAN: 
SEBAGAI ORANG MISKIN. 


NAMLIN AKU TETAP MASIH 
TIDAK INGIN MENGAKUINYA. 





тете 







A / 
сої АКИ7 





2 

—> ЮМ BOBAE, 

Avo || 
BANGUN! 


UKH... 
ADA APA... 








N 






(б o 


ATA 
1) 


ҮЕ 


OH, 
BESAR ai 


AKU JARANG 
PAKAI TAS INI 





о. 
« 
> 
< 
м 
< 
a 





O 
z 
< 
> 
< 
n 
< 
n 
ш 
< 
м 







TRUS KAKAK 
GIMANA? 








AKU LEBIH SUKA 
TAS YANG BIASA 
KUPAKAI. 


HORE-! TAS INI 
UNTUKKU YA!! 


"g 


AKU SELALLI JADI ANAK TAMAK 
DI MATA KELUARGAKU. 





MENGHARAPKAN HIDUP BIASA 
SEPERTI ORANG LAIN DI ANTARA 
ORANG-ORANG MISKIN YANG BAIK 
ADALAH КЕТАМАКАМ TERBESARKU. 






KIM BOBAE! 
APA-APAAN 







KENAPA KAU 
HAMBUR-HAMBURKAN 
UANG CUMA BELI 
BARANG-BARANG 
SEPERTI INI?!! 





DUH! JANGAN 
DIBERANTAKIN! 


UNTUK 
APA MEMBELI 
BARANG- BARANG 
SEPERTI INI? 


LAGIPULA 
_ AKU BELI 








KALAU AKU, 
DARIPADA BELI BEGINIAN, 
AKU AKAN TRAKTIR 
MAKANAN ENAK UNTUK 
KITA SEKELUARGA- 








SUDAHLAH! 


Z were aren μμ 








MEMANGNYA 
AKU NGGAK BOLEH 
MEMBELI APA YANG 
AKU MAU? 





NGGAK BOLEH 
MELAKUKAN HAL 


SIAPA YANG 
BILANG NGGAK 
BOLEH? AKU CUMA 

MEMIKIRKAN 
KELUARGA KITA 


ГР 






AKU NGGAK АКАМ BISA 


MELAKUKAN APA-APA 
KALAU MEMIKIRKAN 
KELUARGA! 


POA 


АКИ SEMAKIN SERING 
BERTENGKAR DENGAN KAKAK. 


KAKAK SELALU 
MENGUTAMAKAN 
KELUARGA. 











SEBALIKNYA, AKU 
LEBIH MEMENTINGKAN 
DIRIKU SENDIRI. 





MINIMAL AKU HANYA BERUSAHA 
MELINDUNGI BARANG-BARANG 
BERHARGAKU. 








ТАР! DI RUMAH ІМІ, 
HAL ITU HANYA DIANGGAP 
PEMBOROSAN. 


KAKAK INGIN MERAMPAS HIDUPKU 
ATAS NAMA KELUARGA. 








BAGIKU, DIA SANGAT EGOIS!! 


KALIAN BERDUA 
BERTENGKAR LAGI? 
SUDAH, HENTIKAN! 





























KIM BOBAE! 
APA KAU MASIH 
TIDAK PEDULI 
MELIHAT IBU YANG 

SEDANG SAKIT 

> 
















BERSAMBUNG... 


